(: 
— 
pan | 
N- 
WA) 
3 
N Ni») 
7x 
2 
“R 
0 
: 5 


n——AY ih 
Ii 7/#5Jiopek 


Team Work 


& alan Terus" Na 
Lulus J Pemimpin Umum 


-Nadia- 
Pemred 
-Susan- 
Koord.Redaksi 
-Imel- 
Ikrom 
-Yanuar- 
Reporter: 
An Tiwi, Shinta, 
E Ia lag V ' FP A £ Aghnia, Prima, 
7 Iit, Anis, Risa, 
Ipeh, Febri, 
Dimas, Salsa, 
Sarah, Tifani, 
Ridha 


Ber 
- Dane 


Thanks to: 
Komik Beni and 
Mice, 
KRL (Komik Rada 3st, 
Lucu), 13 
Mbak Jajan 


a Bulakomik vol.7/Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus” 


Bingung!!! 


Selamat 
ya Thok, 
akhirnya 


Makasih 


Setelah sekian 
lama menanti 
moment ini 


PNS ??? 
Kira-kira setelah Tesnya aja kayak 


lulus mau jadi apa 


Karyawan 
perusahaan ??? 
Wah, IPK ku 
pas-pasan... 


Aku masih HM £ Seniman??? 
bingung A Gak boleh sama 
Boel.. La - 


Kredit bank 
bunganya besar.. 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" Aa 


Nyonthong... 


Mau Jadi Apa setelah Lulus? 


“Jadi dokter...Insinyur...Pilot...Pemain bola ...jadi presiden Pak!!!” 

Barangkali itulah gambaran cita-cita yang terlintas di benak kita ketika kecil, saat masih 
diselimuti kepolosan berpikir untuk bertindak tanpa beban. Namun, ketika menginjak masa 
dewasa kita dihadapkan pada tuntutan mau jadi apa kelak? Mungkin tak banyak yang dapat 
menjawab lugas seperti saat kita kecil, karena tak sedikit pula yang justru bingung kemana akan 
melangkah. Fenomena di atas cukup menggelitik kami untuk mencoba menguliknya dalam bentuk 
komik. 

Pada edisi ini, bulakomik hadir dengan konsep baru, yaitu komik strip. Hal ini dilakukan agar 
dapat memberikan beragam wacana untuk dikaji bersama. Masih setia dengan dua tokohnya, 

yaitu Gaboel dan Sithok, Namun kali ini keduanya tampil menyelami fenomena dunia kerja. Dengan sedikit nada 
satir (karena tidak semua), bulakomik berusaha memotret beragam realita yang mewarnai dunia pasca kelulusan. 
Ada 4 sub tema yang kami hadirkan, pertama “Lulus” yang memotret realita menjelang dan setelah kelulusan. 
Kedua “Mencari Kerja” yang mencoba membaca fenomena dunia kerja. Ketiga "Mencipta kerja” yang berusaha 
menawarkan alternatif pilihan untuk berkarya mandiri. Dan terakhir “Kebijakan UGM” yang menyajikan sikap UGM 
terhadap para calon lulusannya. 

Penggambaran realita dalam komik ini tidak bermaksud untuk mengarahkan apa yang baik dan buruk, kami 
hanya ingin menawarkan sajian fenomena apa saja yang terjadi, terkait dunia pasca kelulusan sehingga diharapkan 
dapat memberikan alternatif wacana untuk dikaji bersama. Karena terdapat pilihan dan peluang yang sangat luas 
untuk menjadi “apa”, tinggal kita mau atau tidak untuk mengusahakannya. Pilih, yakini, jalani, dan nikmati. 

Mau jadi apa setelah lulus? Akhirnya semua kembali pada diri masing-masing, mau jadi apa itu terserah saja 
selama kita yakin terhadap apa yang kita jalani. Saya hanya rindu akan kelugasan anak kecil yang mantap 
menjawab, namun tentu bukan dengan kepolosannya, melainkan ketetapan hati.:) 


Akhir kata selamat menikmati sajian ini, kritik dan saran sangat kami nanti karena tanpa respon anda, komik ini tak 
akan berarti... 


(via fb: bulakomikeyahoo.com) Editor in Chief 
- Bulakomik vol.7/Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Curriculum Vitae 


Buset! 
Prestasi kamu banyak 


banget Boel, tukeran 


Santai Thok, 
itu cuma aku ta- 
mbah-tambahin 

sendiri kok, 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


I. Lulus: Skripsi 


Pendadaran 


Pendadaran Boel... 
#( pendadaran... Besok aku ujian 
pendadaran. 


Menghadapi pendadaran itu kuncinya 
adalah tenang, rileks, dan jangan 
nervous.. 


Iya nih, lagi nunggu 
dosen pengujinya, sesuai 
nasehatmu, 
tenang dan rileks 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Wisuda 


2, 


AE 
LA 


Benar, kita harus 
buat yang lebih 
berkesan 


(8) Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Info Lowongan Kerja 


Cari info 
lowongan lagi 
Boel? 


Kapan ya kita 
dapat kerja 


ewe 2 


Jarang sekali ada 

lowongan di perusahaan 
yang sesuai keinginan kita 
dengan kriteria yang bisa 


z 
(s 


PT.Maju Sejahtera 
Membutuhkan segera drafter 
rancang gambar dengan kriteria: 


1. Min. lulusan S1 di bidang teknik 


2. Menguasai software Auto Cad, 
3D Max, dil 

3. Diutamakan menguasai 
bahasa Inggris 

4.Berpenampilan menarik 


Membutuhkan: 
Perusahaan: 
-Yang memberi gaji tinggil 
-Yang kerjaannya santai 
-Yang memberi tunjangan 
| hari tua 


Hub: Sithok 
0813xxxxxx 


Iya, susah 
sekali cari 
kerja 


PT.Maju Sejahtera 

Membutuhkan segera drafter 

rancang gambar 

dengan kriteria: 

1. Min. lulusan S1 di bidang tekni 

2. Menguasai software Auto Cad,j| 
3D 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Tawaran Kerja 


Pes 
rr 


Boel, kalau kamu 


AI lulus nanti, Bapak mau 


Es | menawarkan proyek A 
| 

ALA h 

5 1 


bot 


V 
1 
Pe UN 


Iya Pak... 
Ng Saya mau 


L— 


Ada tawaran 

bisnis asik, hanya 

Pake dasi dengan modal ngomong 
iar bisa dapat uang 
meyakinkan /lljutaan/ bulan 


KL, 


ini hebat ya Budi 
Gini Tok, Boel... yi 5 
1 i 1 belum lulus udah 
Aku mau nawarin V, 3 . 
kalian ngurusin nawarin kerja 
bisnis 
clothingku.. 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Il. Mencari Kerja: Cari Kerja 
Lulus nanti, 
kita bikin 
usaha yuk... 


Nanti biar 
aku jadi teknisi 
dan programernya 
deh, sesuai 
jurusanku 


Nanti biar aku yang 
jadi bagian Public 
Relation dan 
Marketing deh, 
sesuai jurusanku 


bikin 
perusahaan 
kita sendiri ) 


Nanti biar 
aku yang bersih- 
bersih, bikin kopi 
dan jaga disitu 
deh 


yang jadi 
bosnya 
Siapa??? 


BT 


Tekenya 


@N 


KAN 
NA 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Keinginan orang tua 


Selamat , Selamat 
ya nak !!! ya nak !!! 
setelah ini Ya setelah ini 
kamu masuk (Y kamu masuk 
SMP favorit , 3 SMA terbaik 

di Jogja : | 


ya nak !!! 
setelah ini 
kamu harus 


masuk " 
Kedokteran A9 — . gimana kalau 
UGM p “ lia ijazahnya buat Y 


12) Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Tes CPNS 
aa s 


Pendaftaran CPNS Thok.s endaftaran CPNS 
sudah dimulai untuk & papa £ sudah mencapai 
1 daerah Jogja dan udah 10.000 orang 
sekitarnya... Vol) dimulai 
nih... 
APN 
Ala : 100 kursi y 


He AN 


— 


pendaftaran | 


Test CPNS F/| 
- - Wah Keren 
juga idemu 


aa 1 1 


Aam Tu 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" (13 


Nilai plus 


Maaf, Kamu jangan cuma 


Kenapa ya Boel, Hi i 
b dal h 
saudara tiap melamar 2 na 


Simas Singa : kerja aku harus punya nilai 
belum dapat 1 selalu “pi 15 Jd bi 

bekerja plus" biar bisa 
diterima 


saya punya 
nilai “plus" ditolak... 


yang bisa 


14) Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Ngantor Dulu Ah... 


Kerja donk, aku 
kan barusan dapet 
kerja di 
tempatnya orang 
berdasi 


Wuih, rapi 
bener mau 
kemana 
Thok? 


hah 
ya 


/ Woi, 
Boel! mau, 
makan? 
AA 


Jadi 
curiga... 


Bulakomik vol.7/Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" (15) 


Kerabat Kerja 


Eh, itu 


Kenapa Thok?? - bukan 
3 namaku 


2 »5 « keterima Boel, A7 8) 
) - i padahal Bosnya #4 2 
Ya ok nggak ada ag : temen bapakku. - : 


Se EA 
| Pengumuman PA 


k 
3 Tapi si Joni malah 
si ia , keterima 


Sudahlah, kurang anak papa, apa 
beruntung aja kamu 1.- 9, 1 sih yang 
Thok, masih ada 


kesempatan lain 


r 3 Aa Pe Pak, Joni minta di an Tenang, buat 
oo sol) TI posisi manajer ya.. Lag 


Lan na 


beberapa 
saat 
Benar juga 9 kemudian 


kamu Boel, 
hiks... hiks... 


116) Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


II. Mencipta Kerja: Ayo mandiri 


Pa Bu, minta uang 
1 . , 3 li . 

2, Bu, minta Bu, minta uang buat beli bensin 
, uangnya ya... | & buat beli pulsa £ 


buat jajan... 


Bu, minta uang 
buat pijat 


Bu, minta uang f kau minta uang ter 
buat makan siang ama ortu, sahabatk 


Eee TNI 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Seminar Wirausaha 


A APAN Pemumu ari — 


PE NS 
Ingin Sukses N t-) 
Pengusaha Berwirausaha! 
Sukses | F 
| 


E 
(E 


(5 
- 
- 
— 


: E 
—P Wah, poster seminar m5 
kewirausahaannya banyak Es 
banget ya Boel N 
aa 
ya sih, tapi perasaan yang jadi 
pengusaha belum sebanyak 


(/Seminar dam ' Pr an 
Pelatihan F3, Menjadi 


aan 
2 
Menjadi 47 Paw busuk 


pengusaha Seminar “ 


Wirausaha 
Dijamin Sukses 


118) Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Peminar dan! 
F Ta Pelatihan 
Seminar ai Wirausaha 
Wirausaha | 
Dijamin Sukses ! 


mungkin kendalanya ada di Y-- 
modal Boel 


m— Ha, : aa — 
—. TA Wen aan ja 


——. SEMINAR PERMODALAN 
GABOEL & SITHOK 
hari/ tanggal : Minggu 1 Agustus 2010 


: Ruang Seminar ISIPOL 
: Ilmu mengais rupiah 
: - Bank 
- Pegadaian, 
- Bank Perkeditan 
- Bank Plecif dan 
- Koruptor Kesayangan Anda 


tempat 
fasilitas 
Bersama 


nnti samasithamaw, 


2 


Bentar lagi 
ujian, kamu 

punya catatan 
nggak? 

Aku pinjem 


pinjem siti aja. 
Catetannya 
lengkap Iho 


ah, catatanki 
nggak lengkap, 
tadi aku malah 
mau pinjam 


Catatan kuliah, 
catatan kuliah!! 
5000 dapet 3.. 


Tumben, kok sekarang 
kamu bikin catatan? 


(Ge 


. 2 
Ta ( 
« 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" D 


Berguna bagi sesama 


nilah profil bangsa kita boel 
Kenapa tak perlu ditutup-tutupi, kalo 
gini terus gimana masa 


Maka dari itu! Setelah AI 
lulus nanti, aku akan “KIKUY 
menyelamatkan t 
mereka!! 


(20) Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Yang penting aku suka... 


Biarin, yang 


aa en penting aku suka.. 
maen robot- IN 


robotan 


Wah ada kontes robot. 
Keren nih, liat ahh.. 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Pantang Menyerah 


Gagal bisnis makanan | 


— Pi Tk 

ag, 
AI Tell of Op 

BANG SIPOR 
SA ko Naga 


Boel, aku kok 
gagal terus ya... 
Apa aku ga 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Sabar sobat, 
dunia bisnis memang 
penuh tantangan,jangan 
pernah menyerah 


Bangkruttt 
Hasil penjualan 
kita semakin merosot 


Survei 
Berikut ini adalah survei yang kami lakukan untuk mengetahui kecenderungan pandangan mahasiswa 
terkait dunia pasca kelulusan. Survei ini dilakukan terhadap 50 mahasiswa UGM yang tersebar di 18 
fakultas dengan metode random sampling. 
. Apakah anda sudah mempunyai rencana pekerjaan setelah lulus? 
Ya: 754 Tidak: 254 
. Apakah anda setelah lulus berniat untuk berwirausaha? 
Ya: 404 Tidak: 604 
. Apakah anda setelah lulus berniat menjadi PNS? 
Ya: 304 Tidak: 704 
. Apakah anda sudah pernah memanfaatkan fasilitas pengembangan karir di UGM? 
Ya: 254 Tidak: 754 
. Apakah anda mengetahui CDC (Career Development Center)? 
Ya: 304 Tidak: 704 


. Darimana sumber informasi utama tentang lowongan pekerjaan yang sering anda dapatkan? 
1. Website: 424 
2. Papan Pengumuman: 344 
3. Koran: 104 
4. Dosen: 84 


5. Mahasiswa: 65 — ” 
(Survei ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat secara keseluruhan) Tim Litbang 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Program UGM Siapkan Mahasiswa 
Masuki Dunia Kerja 


Untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja, UGM menyediakan berbagai 
fasilitas yang bisa dimanfaatkan mahasiswa. Salah satunya adalah lembaga bernama Career 
Development Center (CDC). Lembaga ini merupakan unit kerja dibawah tanggung jawab 
rektor dan wakil rektor. Tugas utamanya adalah mempermudah akses calon lulusan atau 
lulusan untuk memasuki dunia kerja. Program yang biasa dilakukan CDC yaitu pengenalan 
perusahan atau institusi kepada mahasiswa dalam bentuk seminar dan workshop. CDC juga 
membantu mahasiswa dalam mempersiapkan surat lamaran, menghadapi psikotest, dan 
memberi pengarahan bagaimana seharusnya mahasiswa menampilkan diri di depan 
perusahaan. Selain itu, mahasiswa bisa melakukan konsultasi dengan pihak CDC setelah 
membuat janji terlebih dulu. Di samping konsultasi secara langsung, CDC mempunyai portal 
karir dengan alamat di www.cdc.ugm.ac.id. Portal ini bertujuan untuk mencegah 
penumpukan mahasiswa dalam berkonsultasi. 

Sejenis dengan CDC, UGM juga memiliki Engineering Career Center (ECC). Lembaga yang 
dibentuk pada 2007 dan di-launching awal 2008 ini awalnya memang ditujukan khusus untuk 
para mahasiswa teknik. Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga ini berkembang menjadi 
pusat informasi karir bagi seluruh mahasiswa UGM dari jurusan apapun. Selain memberikan 
informasi mengenai lowongan kerja, ECC juga memiliki berbagai program seperti career day, 
job fair, konsultasi karier, tes psikologi, dll. Mahasiswa yang ingin bergabung menjadi anggota 
ECC dapat membuat akun di web ECC (www.ecc.ft.ugm.ac.id) dan membayar biaya 
pendaftaran sebesar Rp 50.000,00. Akun ini berlaku selamanya sehingga mahasiswa tak perlu 
membayar ulang untuk melakukan perpanjangan. Mahasiswa yang menjadi anggota ECC akan 


@&Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


memperoleh berbagai keuntungan seperti informasi lowongan dan rekruitmen tertutup, 
konsultasi karier, dan kemudahan mengikuti program ECC. 

Selain menyediakan berbagai lembaga konsultasi karier, UGM juga memiliki program 
untuk memudahkan mahasiswa bergabung dengan masyarakat internasional. Salah satunya 
adalah exchange program (program pertukaran) yang banyak diminati mahasiswa. Untuk 
mengelola program ini, UGM memiliki Kantor Urusan Internasional (KUI) yang terletak di sayap 
selatan rektorat. KUI bertugas menangani berbagai hal yang berkaitan dengan pertukaran 
mahasiswa secara internasional. Berbagai informasi tentang beasiswa luar negeri pun dapat 
diakses melalui situs KUI yang beralamat di www.oia.ugm.ac.id. 

Program pertukaran pelajar bukan satu-satunya program UGM yang memungkinkan 
mahasiswa bersentuhan langsung dengan dunia internasional. UGM juga membuka program 
double degree yang merupakan hasil kerja sama UGM dengan berbagai universitas di luar 
negeri. Mahasiswa yang mengikuti program double degree akan memperoleh gelar ganda 
ketika lulus, yaitu gelar dari UGM dan gelar dari universitas mitra. Pelaksaan kuliah pun 
dilaksanakan di kedua universitas, dengan porsi 3 tahun kuliah di UGM kemudian 2 tahun 
kuliah dilanjutkan di universitas mitra. 

Program yang termasuk dalam rangkaian International Undergraduate Program (IUP) ini 
memiliki prosedur seleksi tersendiri. Seleksi mahasiswa program double degree terpisah dari 
jalur seleksi masuk mahasiswa reguler seperti UM atau SNMPTN. Rangkaian seleksi mahasiswa 
double degree yaitu pemeriksaan berkas-berkas akademis, Tes Potensi Akademik, tes TOEFL, 
dan wawancara. Seleksi seperti ini dilakukan sebanyak empat gelombang setiap tahunnya. 
Program double degree sendiri belum diterapkan di seluruh fakultas di UGM. Baru ada 
beberapa fakultas yang membuka program ini seperti Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) dan 
Fakultas Hukum. Meski begitu, hal ini menunjukkan bahwa UGM telah memberi alternatif bagi 
mahasiswa agar dapat lebih menyiapkan diri menghadapi dunia kerja. 


Bulakomik vol.7/Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 25 


perusahaan 
yang diinginkan 


Ya iyalah, 
Career Days kan 
membantu 
mencari kerja /1 


Yoi, harusnya ada juga Karya 
4 Days, yang membantu untuk 
mencipta kerja 


pe: 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Career Development Center: Sudah siap? 


UGM telah menyiapkan berbagai 
kebijakan terkait nasib para 


Lalu ada ECC yang menjadi 
pusat informasi karir bagi 
seluruh mahasiswa UGM 


Pertama ada CDC yang 
memudahkan para 
calon lulusan memasuki 
dunia kerja 


Dan ada juga CED sebagai 
pusat pengembangan kewira- 
usahaan bagi mahasiswa yang 
ingin berwirausaha. pokoknya 


Lah kamu sendiri udah siap belum 
masuk dunia kerja?? 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Program exchange: Berbagi pengalaman 


Wah, yang baru ikut 
program exchange 
dari Jepang, mana 

oleh-olehnya? 


Nah, itu boneka 

keroro buat Sandra 
dan novel sejarah 

buat Toni 


Wah, semoga 
vcd artis 


Wah, tengkyu 
Hmm, 
makasih boel 


#3 
ag) 


Tenang, 
udah aku 
siapin 


Nah, itu oleh-oleh khusus buat kamu 
Thok, kumpulan cerita pengalamanku 
selama di Jepang 


Gaboel, oleh-oleh 
buatku mana??? 


Makasih Boel, “GG 
. hn » 
Tenang sobat, aku tapi aa na (AT TS 
punya oleh-oleh yang TAN 1 
ae P3 


khusus buat kamu, 
besok aku kasih 


am A 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Double Degree: Harus lebih dong! 


Gimana 
Thok 
tesnya? 


Kata Sithok, 
tesnya gampang, 
pasti aku yang 
double degree ini 
akan sangat 
mudah 
melewatinya 


Tesnya gampang kok Boel, 
apalagi buat double degree . Saudara Gaboel, 
kayak kamu s AN jadi anda sarjana 


Di ruang tes 


syukurlah, 
doakan aku 


Wah, gelarnya dobel, 


hat your motivation 


to work here, : . 
karena anda double Mr. Gaboel? ternyata skillnya juga 


degree, maka tesnya Wawancara 


Baik saudara Gaboel, 


akan sedikit sulit Bahasa Inggris 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Pilih, jalani, dan nikmati 


beberapa lama kemudian 


Ahaa..!! 
Sekarang aku 
tahu Boel.. 


Mau jadi apa, 
Thok? 


Terus kamu 
mau kerja apa 


bermanfaat 
bagi orang lain 
tentunya.. 


Jadi apa saja gak 
masalah, asalkan kita 
mau bersungguh- 
sungguh. Lakukan apa 
yang kau nikmati. Dan 
nikmati apa yang kau 
lakukan... 


Wuediann.. 
Tumben kamu 
pinter Thok.... 


Ayo-ayo...bayar-bayar!!! 
kalo bayar besok 
bunganya nambah Iho.. 


satu minggu 
lagi ya 
tuan...pliss... 


Bulakomik vol.7/ Agustus 2010 “Lulus Jalan Terus" 


Iklan 


Belakang(Iklan) 


